WikipediA 

Bahasa Ansus 


Bahasa Ansus adalah sebuah bahasa Austronesia yang 
dituturkan di Papua, Indonesia, tepatnya di Kabupaten 
Kepulauan Yapen; distrik Yapen Barat, kampung Ansus, 
Kairawi, Aibondeni, Yenusi; Pulau Miosnum dan pantai 
selatan Pulau Serui. 


Dialek 


Bahasa Alune mempunyai kesamaan bahasa sebesar 82% 
dengan bahasa Marau Papuma dan 77% dengan bahasa 
Wandamen. 


Pranala luar 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Ansus (http://www.eth 
nologue.com/show_language. asp?code=and) di 

Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Ansus&oldid=14286261" 



Ansus 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Kabupaten Kepulauan Yapen, 


Papua 

Penutur 

4.600 (SIL, 1987) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Melayu-Polinesia 

■ MP Tengah-Timur 


■ MP Timur 


■ Halmahera Selatan-Nugini 


Barat 


- Nugini Barat 


- Teluk Cenderawasih 


■ Yapen 


■ Yapen Tengah-Timur 


■ Ansus 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

and 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.04. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






































